Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya 
Tahun Akademik 2020/2021 


Lampiran 16. 


SURAT PERNYATAAN 
ORANG TUA / WALI MAHASISWA 


Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 


Nama 
Pekerjaan 


Adalah orang tua / wali mahasiswa dari : 


Nama 

Nomor Test 
Jurusan / Program Studi 
Fakultas 

Alamat 


Menyatakan bahwa : 


1. Anak saya yang LULUS diterima sebagai mahasiswa Universitas Sriwijaya melalui jalur 
SNMPTN/SBMPTN/USMB 2018 adalah anak yang baik, beretika, bermoral, taat agama dan tidak 
terlibat di dalam pergaulan asusila dan narkoba. 

2. Anak saya akan menjaga nama baik sekolah asalnya, keluarga, dan orang tua selama kuliah di 
Universitas Sriwijaya. 

3. Saya akan selalu memantau perkembangan studi dan kegiatan anak saya selama menempuh 
pendidikan di Universitas Sriwijaya agar anak saya tetap terjaga dan dapat menyelesaikan studinya 
dalam waktu secepatnya. 

4. Apabila anak saya melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik sekolah asal, orang tua dan 
keluarga, serta merusak citra Universitas Sriwijaya, maka saya bertanggung jawab penuh dan meminta 
Universitas Sriwijaya memberhentikan anak saya dari Universitas Sriwijaya. 


Indralaya, .., oo. 120 nana 
Yang menyatakan 
Orang Tua / Wali, 


Materai 
Rp.6.000,- 





96 


